Siapakah Diriku 


"Siapa aku? Ya, orang-orang terdekatku sudah mengetahui 
siapa namaku. Namun, tidak dengan latar belakang cerita 
hidupku". 


Dan di halaman ini kamu akan menemukan jawabannya 


Setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya 
masing-masing. Entah itu aku, kamu, kita, ataupun mereka. 
Kamu orang yang berkualitas, buktinya kamu pandai 
menyembunyikan kesedihan atau apapun itu yang 
tak layak untuk dikonsumsi publik. 


Dirimu, seseorang yang ditakdirkan hadir di alam semesta 
untuk memberikan serta menebar hal-hal positif. 


Kamu seperti berlian, seseorang yang hebat, dan kamu 
seseorang yang mampu memberikan perubahan yang baik. 


“NB — Jangan lupa meninggalkan jejak di cerita ini ya, dan 
kamu orang baik, semoga mau membagikan cerita ini 
kepada siapapun agar banyak rasa jiwa yang tersuarakan 
:)). Love U. 


Kok Aku Ga Sesempurna Mereka Sih 


“Ih dia kok pinter ya? Ih kok dia cantik? Ih kok dia lebih 
tampan dariku? Tapi kenapa aku ga sesempurna dia ya?!" 


Dan di cerita ini kamu akan menemukan jawabannya! 


Jangan lupakan bahwa semua manusia di alam semesta ini 
tidak ada yang benar-benar sempurna. 
Namun, sempurna "menurut diri sendiri" itu ada. 


Bukan perihal sempurna dalam harta, bukan perihal 
sempurna dalam cinta, bukan perihal sempurna dalam masa 
depan, dan bukan perihal sempurna dalam kehidupan. 


Melainkan sempurna "menurut diri sendiri" yaitu 
kemampuan diri untuk bersyukur kepada Tuhan atas 
kekurangan yang diberikan. 


Secantik-cantiknya perempuan, setampan-tampannya 
lelaki, sepintar-pintarnya orang berilmu, sekaya-kayanya 
milyader, dan setinggi-tingginya jabatan: jika tidak 
mampu bersyukur atas itu niscaya itu semua hanya 
terlihat omong kosong. 


Jadi bagaimana? Apakah masih bisa berasumsi " Kok 
Aku Ga Sesempurna Mereka Sih? " 


“NB = Jangan lupa meninggalkan jejak di cerita ini ya, dan 
kamu orang baik, semoga mau membagikan cerita ini 
kepada siapapun agar banyak rasa jiwa yang tersuarakan 
:)). Love U. 


Bagaimana Dengan Masa Depanku 


"Aku cemas, aku takut, dan aku gelisah tentang masa 
depanku. 

Aku cemas ga bisa ngebahagiain orang tua. 

Aku takut tidak sesuai dengan ekspektasi orang-orang. 

Aku gelisah bagaimana jika masa depanku tidak seindah 
yang ku dambakan". 


Dan di cerita ini kamu akan menemukan jawabannya 


Tenang, ini semua hanya proses. Tidak akan ada kapal 
yang berlabuh tanpa berlayar 

Begitupula denganmu, nikmatilah segala badai dan ombak 
yang menerpa dan jadikan itu penyemangat untuk 
berlabuh. 


Memang, takdir tidak pernah bisa berubah: namun kamu 
sang pejuang masa depan bisa merubah rencana untuk 
lebih dekat dengan keberhasilan. 


Jika kamu merasa lelah: kamu mampu berusaha. 

Jika kamu merasa gagal: kamu mampu mencoba. 

Jika kamu dimasa sulit; kamu mampu keluar dari zona aman. 
DAN ITU SEMUA TERJADI KARENA KAMU HEBAT. 


“NB = Jangan lupa meninggalkan jejak di cerita ini yaa, dan 
kamu orang baik, semoga mau membagikan cerita ini 
kepada siapapun agar banyak rasa jiwa yang tersuarakan. 
Love u. 


Kenapa Sih Aku Direndahkan Terus 


"Aku berbuat apa aja selalu aja rendah dan salah dimata 
orang lain. Kenapa?!! Apa yang salah dengan diriku? Atau 
ada yang salah dengan mereka?" 


Dan di cerita ini kamu akan menemukan jawabannya 


Semua orang itu baik, namun ada beberapa orang yang 
memilih untuk tidak mengambil identitas itu. 

Karena selama apapun kita berusaha dan sebaik-baiknya 
kita memperlakukan orang lain, itu pasti akan mendapatkan 
“timbal balik yang tak semestinya" 

Ada masalah dengan kamu? TIDAK 


Yang bermasalah adalah mereka, mereka tidak tau 
akan cara menghargai perasaan orang lain! 


Namun, kamu juga tidak etis jika membencinya. 


Kuncinya adalah tetaplah berjuang, dan tingkatkan kualitas 
dirimu hingga mampu membayar semua omongan rendah 
mereka dengan keberhasilanmu yang jauh dari perkiraan 
orang-orang tersebut. 


Merendahlah untuk meroket, bukan meroket untuk 
merendahkan orang lain. 


“NB = Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di cerita ini 
yaaa, dan kamu orang baik, semoga mau membagikan 
cerita ini kepada siapapun agar banyak rasa jiwa yang 
tersampaikan. Love u 


Kok Aku Sedih Terus Ya 


"Aku merasa tiap ada kebahagiaan pasti ujung-ujungnya 
ada sesuatu hal yang membuatku merasa lebih sedih. Dan 
itu ga ada habisnya :(" 


Dan di cerita ini kamu akan menemukan jawabannya 


Asal kamu tau kesedihan itu hal yang sangat wajar, akan 
tetapi yang tidak wajar itu jika kamu terus stuck di dalam 
kesedihan itu. 

Ini semua perkara fase, dimana akan ada fase kesedihan 
untuk menuju fase pendewasaanmu. 

Tenang saja, jika merasa sedih berarti Tuhan sudah 
percaya bahwa kamu orang yang kuat dan hebat. 
Cobalah tarik nafas, tahan sambil memikirkan semua 
masalah yang ada di pikiran, kemudian hembuskan. Lalu 
anggaplah semua masalah itu hilang bersama hembusan 
nafasmu. 

Lega bukan? :) 

Tidak ada manusia yang tak mempunyai masalah: 
dan selalu ada "solusi" di setiap permasalahan. 


“NB — Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di cerita ini 
yaaa, dan kamu orang baik, jika mau bagikan cerita ini 
kepada siapapun agar banyak rasa jiwa yang tersuarakan. 
Love u. 


Apakah Aku Pantas Dicintai dan Mencintai 


"Untuk sekarang aku merasa sangat tidak percaya diri untuk 
menjalin kasih. Karena standar cinta saat ini bukan perihal 
hati melainkan fisik". 


Dan disini kamu akan menemukan jawabannya 


Cinta dan menjalin kasih: dua hal yang telah menjadi hak 
kemanusiaan setiap insan. 

Dan atas dasar itu semua orang berhak serta pantas 
untuk mencintai juga dicintai. 

Meskipun terdengar seperti lelucon, cinta yang 
sesungguhnya tidak akan pernah memandang dari "fisik". 
Berbanggalah kamu, jika ditinggalkan kekasih hanya karena 
"fisik". 

Karenanya dia bukan seseorang yang pantas untuk dirimu 
yang sangat indah. 


Tetaplah memperbaiki diri hingga orang yang baik 
menghampirimu. 

Ingatlah ini!!! 

Rupa dapat menua, namun ketulusan tidak akan sirna. 


“NB = Jangan lupa meninggalkan jejak di cerita ini yaa, dan 
kamu orang baik, semoga mau membagikan cerita ini 
kepada siapapun agar banyak rasa jiwa yang tersuarakan. 
Love u. 


Aku Bodoh Ya 


" Aku selalu dapet nilai kurang memuaskan, aku jauh dari 
kata pintar. Dan apa mungkin aku bisa dapat juara?" 


Dan inilah jawabannya 


Tenang dulu yaa, nilai hanya sebuah angka bukan petaka. 
Jika nilai kamu kurang memuaskan artinya Alam ingin kamu 
menjadi seseorang yang lebih rajin. 

Dan jika nilaimu sudah memuaskan artinya Alam sedang 
mengujimu, apakah kamu akan berubah menjadi sombong 
atau tidak. 


Pintar yang sesungguhnya ialah pintar dalam mengatur 
kelakuan dan ber-attitude yang baik, bukan perihal angka 
diatas KKM. 


Stop ngerendahin diri sendiri apapun alasannya. 

Masa depan masih menunggumu, dan nilai bukanlah 
segalanya untuk meraih itu . 

Namun, tetap semangat belajar yaaa 


“NB = TERIMA KASIH ORANG BAIK YANG SUDAH 
BERKENAN MEMBACA BAHKAN MEMVOTE, SEMOGA 
DIBERI KEBAHAGIAAN 


